101 


Duhai rabbi... 

Jika tidak pernah cukup amalku menuju surgamu 

Maka berikanlah aku seseorang yang mendoakan aku 
menjadi imam surganya 

Hingga doanya menjadi alasan bagimu 

Untuk mengisi salah satu surgamu dengannya bersamaku 


102 


Duhai rabbi... 

Sesungguhnya engkaulah pemilik hati yang menumbuhkan 
kerinduan dalam diriku 

Untuk bertemu dengan belahan jiwaku 

Menciptakan kasih sayang diantara kami 

Agar tentram hidupku 

Dan merasakan kebahagian atas indahnya ciptaanmu 


103 


Duhai rabbi... 

Jika tidak pernah aku mampu memberatkan timbangan 
dengan amal ibadahku 

Temukanlah aku dengan seorang yang mampu 
memberatkannya 

Agar aku bisa mendapatkan separuh dari agamamu 

Agar sunahnya sebagai kunci bagimu 

Membuka pintu pintu surgamu 


104 


Adalah cinta terbawa nyata diantara alunan nada nada 
rindu memecah sepi 

Lantang bergerumuh menderu hati menabur mimpi 

Didalam hasrat menggebu diujung rindu 

Dibalik nada nada cinta 

Aku menemukanmu 


105 


Seseorang akan mengajarimu 

Cara tertawa Cara percaya 

Cara mengeja rasa tak bermakna 

Seketika itu pula jagad raya berhenti bergerak 
Jiwamu terbakar ragamu lebur 

Dan dirimu hanya bisa menyerah 

Karena kau tau 

kau menyerah pada orang yang tepat 


106 


Ketika Allah swt menciptakan 

Dan menurunkan rasa kasih sayang diantara dua insan 
Dengan niat ibadah penyempurna agamanya 

Maka akan disandingkan dengan pilihan yang tepat 
Dan diwaktu yang tepat 

Insha Allah 


107 


Pertemuan jodoh terjadi atas dua doa diatas langit 

Menjalin indah menyatukan dua hati 

Ribuan malaikat tersenyum bahagia menjadi saksi mata 
atas bertemunya doa 

Semoga Allah swt menurunkan berkahnya dalam setiap 
nafas kehidupan 

Cinta yang terjaga sampai  surganyalah tempat 
menghabiskan waktu bersama 


108 


Tak ada yang romantis selain janji suci terucap manis 
Setelah memandang pun menjadi penambatan hati 
Yang halal jelas lebih indah 


109 


Cinta dengan sayap lembutnya 
Akan membawamu kepada kebaikan 
Bukan kemaksiatan 

Sejatinya cinta adalah pernikahan 


110 


Pernikahan adalah tempat berbagi cinta dan kesetiaan 
Pintu gerbang rizki 


Separuh dari agama 
Dan tantangan hidup sebenarnya 


111 


Ibadah yang terlama dan tersulit adalah pernikahan 
Bersukurlah dan bersabarlah sebab banyak kebaikan 
didalamnya 

Kalaupun ada perselisihan itu bumbu cinta 

Tetaplah setia dan jangan berputus asa 

Karena cintamu adalah yang terbaik 

Semoga Allah swt memberikan rizki dan kemulyaannya 
Derajatnya untukmu yang berumah tangga 

Amin yra... 


112 


Semoga Allah swt 

Menghimpun yang terserak dari keduanya 
Memberkati mereka berdua 

Meningkatkan kualitas keturunannya 

Sebagai pembuka pintu rahmat 

Sumber ilmu dan hikmah 

Serta pemberi rasa aman bagi umat 

(Doa Nabi Rasulullah saw pada pernikahan putrinya 
Fatimah azzahra dengan Sayiddina Ali Bin Abu Thalib) 


113 


Sebaik baiknya kalian adalah suami yang terbaik untuk 
istrinya 
(H.R. TIR MI DZI) 


114 


Pembuktian dari cinta adalah pernikahan 
Pembuktian dari pernikahan adalah kesetiaan 


115 


Jika dalam hidupmu tidak kau dapatkan jodohmu yang 
kamu cintai 


Maka pilihlah dia yang mencintaimu 
Yang mengabdikan takdirnya untukmu 


116 


Terkadang cinta tak terduga 
Tumbuh ditempat amat yang ganjil 
Dan ditempat keliru 

Yang berakhir dipelaminan 
Semoga saja 


117 


Temukan cinta yang membuatmu 
Tambah dekat dengan Allah swt 
Menjadi dirimu seutuhnya 

Dan juga sulit bernafas 

Karena tertawa bahagia 

Bukan sesak karena air mata 


118 


Akhlak laki laki yang baik 

Akan menuntunmu kejalan yang benar 
Sebagai makmumnya 

Yang menjadikanmu budadari surganya 
Bukan dengan harta dan tahta 


119 


Dalam hati ada cinta 

Dalam rindu ada mimpi 

Dalam doa ada harapan 

Dalam pernikahan ada rizki 
Sederhana mereka yang percaya 
Sampai aku iri kepada mereka 
Yang mengagungkan sang hati 
Yang mempertemukan sang rindu 
Dalam pernikahan dini 


120 


Tinggalkan keraguanmu kepada sesuatu 
meragukanmu 

Karena kejujuran itu ketenangan 

Dan dusta itu keraguan 

(H.R. TIR MI DZI) 


yang tidak 


121 


Genggam erat tanganku ini jangan kau lepaskan 
Percayalah padaku kita semua akan mampu jalani ini 
Yakinlah padaku kita lewati bersama cobaan ini 

Aku menjadi pelindungmu saat gelap dan hujan 
Sayangilah aku selama masih bersamamu 

Selama aku bernafas 

Aku akan menjadi yang terbaik untukmu 


122 


Pada akhirnya cintailah siapa saja yang menjadi jodohmu 
Rasa cinta yang tumbuh didalam hatimu tidak selalu 
ditakdirkan menjadi milikmu 


Terkadanga ia hanya datang untuk menguji kesabaran dan 
keiklasan 


123 


Sebaik cinta adalah pernikahan 
Sebaik harta adalah keluarga 

Sebaik perhiasan adalah wanita saliha 
(Alhadist) 


124 


Disaat cinta mempertemukan dua hati 
Disaat itu juga akan bertukar janji 
Untuk tidak saling mengkhianati 

Dan berdoa agar cinta tetap abadi 


125 


Bahagia adalah pilihan 

Dan dengan kesadaran penuh kamu memilihnya 

Untuk selalu bahagia bersamanya 

Dengarkan suara hatimu bukan orang lain 

Karena yang bertanggung jawab atas kebahagianmu adalah 
dirimu 

Berani bahagia itu baik 


126 


Menikah biar sama sama belajar untuk bisa saling 
melengkapi 

Dengan karakter pasangan yang berbeda 

Meski pertengkaran mungkin terjadi 

Bersabarlah 


127 


Menikah menyatukan dua orang yang tak saling kenal 
sebelumnya 

Dari dua rahim yang berbeda 

Dengan dua sifat dan karakter yang berbeda 

Dua hati dalam satu ikatan pernikahan 


128 


Dan diantara tanda tanda kekuasan Allah adalah 
Diciptakannya untukmu pasangan hidup dari jenismu 
sendiri 

Supaya kamu merasa tentram disampingnya 

Dan dijadikannya rasa kasih dan sayang diantara kamu 
Sesungguhnya pada demikian itu benar benar menjadi 
tanda tanda bagi orang yang berfikir 

(O.sarrum:21) 


129 


Aku ingin menjadi awan putih dibawah sinar matahari 
Yang mesti tak kau minta 
Diam diam melindungimu dari terik matahari 


Seperti Rasulullah yang dinaungi awan putih 
Kemana pun pergi 


130 


Kehidupan setelah menikah itu mungkin tidak seindah 
Saat menjadi pengantin 

Warna warni gemerlapnya pesta bukan jaminan 
Pernikahan akan langgeng selamanya 

Menikahlah dengan sederhana asal kau bahagia 


131 


Kecantikan seorang wanita 

Bukanlah dari pakaian yang dikenakannya 

Susuk tubuh yang ia tampilkan 

Atau bagaimana ia menyisir rambut 

Tapi... 

Kecantikan seorang wanita harus dilihat dari matanya 
Karena itulah pintu hatinya 

Tempat dimana cinta itu ada 

cintanya tanpa syarat 

(Ali bin abu thalib) 


132 


Kutanamkan didalamnya sebuah mutiara 

Hingga tiba saatnya ia dapat menyinari tanpa mentari 
Dan berjalan dimalam hari tanpa rembulan 

Karena kedua matanya ibarat sihir 

Dan keningnya laksana pedang buatan india 

Milik Allah-lah setiap bulu mata leher 

Dan kulit yang indah mempesona 

(Latahzan-Aid al qorni) 


133 


Kekayaan sejati adalah 

Seberapa banyak kita mampu memberi 
Tanpa mengharapkan imbalan 

Bukan seberapa banyak kita diberi 
Sebaik kekayaan sejati adalah keluarga 
(Warung abah) 


134 


Jangan malu terlihat miskin 

Tapi 

Malulah saat berpura-pura terlihat kaya 

Karena berpura-pura kaya cuma bikin capek hati 
Kaya miskin itu relatif 

Yang penting tetap berusaha. bekerja. berdoa 
Jalani nikmati sukuri 

(Warung mak) 


135 


Istana yang paling indah adalah keluarga 

Harta yang paling berharga adalah keluarga 

Mutiara tiada tara adalah keluarga 

Cinta yang paling tulus adalah keluarga 

Kebersamaan yang paling menyenangkan adalah keluarga 
Tempat kematian yang paling bahagia adalah TPU 

Tempat pemakaman umum 


136 


Apa loe lihat lihat 
Bapak loe jago silat 
Tahunya bulat bulat 
Digoreng hangat hangat 
Harganya lima ratusan 
Dimakan mantap 


137 


Jangan menjelaskan siapa dirimu 

Karena yang menyukaimu tidak butuh itu 

Dan yang membencimu tidak mempercayai itu 
Hidup bukan tentang siapa yang terbaik 

Tapi siapa yang mau berbuat baik 

Jangan dendam hanya karena sebuah kesalahan 
Namun hapuslah kesalahan demi berlanjutnya hidup 
Dengan hati yang damai 

Jangan risaukan omongan orang lain 

Karena setiap orang membaca dunia dengan pemahaman 
Dan pengalaman yang berbeda-beda 

Teruslah melangkah selama dijalan yang baik 
Meskipun terkadang kebaikan sering tidak dihargai 
Janganlah mengeluh 

Teruslah berdoa dan berikhtiar 

Sibukan diri dalam kebaikan 

Hingga keburukan lelah mengikutimu 

(Ali bin abu thalib) 


138 


Rasanya cuaca ini tak menentu 
Kadang cerah kadang hujan 
Seperti hati ini 

Saat dekat kita malu 

Saat jauh kita rindu 

Tapi cinta tak menjauh 


139 


Ketika kamu berharap kepada seseorang 

Maka Allah swt timpakan keatas kamu pedihnya sebuah 
pengharapan 

Supaya kamu mengetahui 

Bahwa Allah swt sangat mencemburui hati yang berharap 
selain dia 

Maka Allah swt menghalangimu dari perkara tersebut 
(Imam syafii) 


140 


Selayaknya kau seperti teratai 

Yang memberikan keindahan 

Mampu sejukan mata 

Menentramkan hati menjadi lentera hidup 
Tulang rusuk yang menjaga jantung 

Cahaya yang tak pernah padam 

Cintamu yang berawal dari kecantikan matamu yang 
bersinar malu-malu 

Dan keindahan akhlak yang tertanam sejak lahir 
Yang menjadikanmu bidadari dunia 

Yang diciptakan Allah swt untukmu 

Kamu adalah suatu kesempurnaan yang indah 


141 


Prasangka kerap mendera malam 
Sesekali merayu sesakan hati 
Dituntun perih bersyarat pedih 
Jurang curam nampak terlihat 
Falsafat hati seperti kan tergadai 
Ach... 

Semoga masih bisa melawan waktu 
Yang kian hari menertawakan rindu 
Hanyalah waktu untuk bertemu 
Beradu cinta yang cemburu 
Hanyalah Tuhan yang maha tahu 
Kapan kamu akan datang kepadaku 
Aku merindukanmu 


142 


Tenggelam dalam lautan rindu yang menggenang didada 
Terpasung jerat tali asmara yang menggoda relung jiwa 
Sepasang mata berkaca membasuh perih dalam batin 
Sekeping hati menangis terbungkus selimut biru satin 
Melihat pujaan hati bersanding dengan yang lain 

Aku cemburu padamu 


143 


Dalam berjalannya waktu 

Setiap kita ada dosa 

Dalam setiap perbuatan itu ada balasannya 

Hidup buka siapa yang terbaik 

Tapi siapa yang mau berbuat baik 

Buah jatuh tidak pernah marah kepada angin yang 
berhembus 

Kepada mendung yang menggantikan malam 

Ada hikmah disetiap kejadian 

Panjang jangan dipotong 

Pendek jangan disambungkan 

Tapi berusahalah menempatkan diri dalam kebaikan 

Hidup seperti kita belajar Mendapatkan nilai disetiap akhir 
ujian 

Sakit cobaan musibah sebagai pengampunan 

Seperti malam yang menidurkan jiwa 

Hingga Allah swt memanggil kita untuk kembali kepadanya 
malam nisfu syaban 


144 


Aku tak ingin mencintaimu seperti kembang api 
Menuntut malam digoreskan cahaya 

Yang menawan namun sesaat 

Maka jika dikehendaki 

Aku ingin menjadi malam itu sendiri 

Tiada pernah menuntut kembang api 

Untuk menggoreskan pesonanya 


145 


Terima kasih malam 

Kau selalu memberikan kedamaian 
Dari petang hingga fajar 

Terasa hilang tanpa hadirmu lagi 


146 


Biarkan tetap merindu 

Pada rasa yang tak biasa 

Pada rupa yang tak jumpa 
Biarkan tetap merindu 

Pada debu tanpa hujan 

Pada gurun tanpa batasan 
Sesekali kau palingkan 
Menatap jejak kaki tak bertuan 
Sesekali kau tajamkan 

Menata kerinduan pada negeri 
Yang menjadi poros kehidupan 
baitullah 


147 


Waktu hidup 
Tidak mau shalat 
Saat mati 

Minta dishalatkan 
Ironis bukan 


148 


Mari belajar menari 
Hilangkan kesedihan 
Gerakkan badan 

Sebab dari tubuh yang sehat 
Terdapat jiwa yang sehat 


149 


Bismillah ketika hendak memulai dengan memohon 
perlindungan Allah swt 

Alhamdulilah ketika mendapatkan kenikmatan kemudahan 
Masyaallah ketika melihat keindahan keagungan Allah swt 
Subhanaallah ketika melihat keburukan 

Kekurangan milik manusia 

Kesempurnaan hanya milik Allah swt 


150 


Kamu tahu namaku 

Tapi tidak dengan kisahku 
Kamu tahu siapa aku 

Tapi tidak dengan sifatku 
Kamu tahu watakku 

Tapi tidak tahu hatiku 


151 


Adalah ketika kamu dan pasanganmu sedang menjalani 
hubungan 

Namun terpisah oleh jauhnya jarak dan perbedaan waktu 
Tapi kamu masih setia menunggunya 

Cinta jarak jauh 


152 


Suatu saat ketika kau hadir 

Tak hanya untuk dekat padaku 

Tak akan kubiarkan waktu dengan sendirinya 
Karena khayalku ini adalah kerinduanku saat itu 
Mungkin aku akan selalu bersamamu 
Mendekapmu dan memelukmu 

Seindah khayalku saat ini 

Disaat aku dan kamu bertemu 

Saling pandang ada binar dimatamu 

Dan perlahan kubisikan kalimat syahdu 

Pada nafas yang tertahan 

Hingga buaiku terpanggil dalam pelukmu 

Tak akan kulepaskan peluk itu 

Hingga kau terasa nyaman dalam hangat peluk cintaku 
Saat rindu bertemu 


153 


Kecantikan adalah yang seharusnya disukuri 
Bukan untuk dipameri 

Apa lagi sampai jual diri 

S 


angat menghinakan 


154 


Gerakan yang terorganisir 
Akan mampu mengalahkan 
Kebaikan yang tak terorganisir 
Lambat tapi pasti 

seperti perbuatan makar 

(Ali bin abu thalib) 


155 


Lihatlah sesuatu dari segi positif 

Bersikaplah bijak dan adil 

Taklukan diri sendiri dari hawa nafsu 

Karena musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri 
Marhaban ya ramadhan 

Selamat datang bulan suci ramadhan 

Semoga menjadikan kita manusia yang lebik baik lagi 
Dalam berprilaku dan berfikir 

Tetap istiqomah 


156 


Puisi yang paling indah adalah alquran 

Bacaan yang paling bermakna adalah alquran 
Surat cinta yang menyejukan hati adalah alquran 
Mukjizat yang paling anugrah adalah alquran 
Firman Allah swt yang paling agung adalah alquran 


157 


Barang siapa yang memperbaiki hubungan dirinya dengan 
Allah swt 

Niscaya Allah swt 

Akan memperbaiki antara dia dan orang lain 

Barang siapa yang membereskan urusan akhiratnya 
Niscaya Allah swt 

Akan menyelesaikan baginya urusan duniawinya 
Barang siapa yang selalu menjadi penasihat yang baik 
Niscaya Allah swt 

Akan menjaganya dari hal buruk 

(Imam syafii) 


158 


Allah swt itu seperti oksigen 
Tidak bisa dilihat 

Apalagi dipegang 

Tapi kita bisa merasakannya 

Kita membutuhkannya 
Tanpanya kita mati 

Cukup kita yakini 

Dan kerjakan semua perintahnya 


159 


Selamat hari pancasila 
Pancasila itu ada karena alquran 
Tiap bagian pancasila itu alquran 


160 


Sepahit itukah cinta yang kau sajikan 

Dan seharum rindu itukah yang kau suguhkan 
Hanya saja aku tiada akan beranjak pergi 
Meski aku menelan pahit dan getir kehidupan 
Kau yang tersaji bukan suatu duri 

Kau yang tercipta bukan suatu kata 

Namun sungguh engkau adalah sebuah rasa 
Yang hingga kini masih aku dekap 

Dalam setiap kedip mataku 

Diantara hausku 

Kopi hitamku 


161 


Taqabbalallahu minna wa minkum 
Semoga allah swt 

Menerima amalku dan kalian 
Amin yra 

Selamat berpuasa 

Menahan hawa nafsu itu berat 
Bukan rindu 


162 


Mulailah dari yang mudah 
Lakukan apa yang bisa dikerjakan 
Karena kehidupan dan kesuksesan dari hal yang terkecil 


163 


Kenapa tak selalu ada pelangi disetiap datangnya hujan 
Karena alam tahu bahwa pelangi itu indah 
Dan begitu banyak yang mengharapkannya 
Maka kedatangannya harus tepat dan pesona 
Kedatangannya jarang 

Karena alam paham 

Jika pelangi harus selalu ada 

Maka tak ada lagi yang luar biasa darinya 
Begitupun dengan doa 

Yang tidak selalu terkabul saat meminta 
Karena Allah swt tau kapan saat yang tepat 
Untuk mengabulkannya 

Teruslah berdoa 


164 


Apa yang membuatmu bahagia 

Bukan apa yang menjadi penawar kebisuan 

Namun bahagialah pada kenyataan 

Dimana duka lara tinggal kenangan 

Hingga bening air laut enggan menyapa 

Maka biarkan renungan menjadi pemikiran 

Hingga semesta memeluk tanya siapa dan bagaimana 
Kisahku berakhir diantara bantal yang resah 

Seiring nyanyian malam aku mengukir doa 


165 


Kita tidak akan kaya harta 

Jika kita tidak pernah memilikinya 
Bahkan uang pun tidak bisa membelinya 
Cinta kasih sayang kesetiaan 

dan keluarga 

Mereka adalah harta yang sebenarnya 


166 


Ibarat roda yang terus berputar 

Tak terasa debu dan kerikil 
mengotorinya dan menggoresnya 
Begitulah perjalanan hidup kita 
Berbagai kesalahan telah menodainya 
Selamat menunaikan ibadah puasa 
Mari maksimalkan ibadah kita 

Dibulan yang penuh rahmat ini 


167 


Aku adalah ratapan malam 

Yang merindukan siang 

Jauh sebelum matahari terbit 

Aku bercerita dalam nyanyian rindu 

Sungguh telah aku kisahkan 

Tentangmu tentang kita 

Diremang remang cahaya bintang 

Yang perlahan berlalu dalam asmara yang hilang 
Dan cinta yang usang 

Mana kalah aku mampu mengecup malam 

Atau pagi yang penuh rimba untuk aku berlabuh tanya 
Lalu dimanakah hati para pecinta 

Akankah aku bertemu muara bahagia 

Namun semua hanya mimpi 

Aku akhiri dalam kisah malam 


168 


Hidup bukan apa pada kehidupan 

Diriku bukan apa pada sejatinya 

Proses yang mengarahkan pada tujuan akhir 
Mencari terus belajar mensyukuri 

Karunia hidup ilahi 

Selamat berpuasakan diri 

Untuk bekal akhir nanti 


169 


Sejauh mana menjaga kesucian diri 
Sebelum menikah 

Maka sebesar itu kebahagiaan 

Yang didapatkannya setelah menikah 


170 


Apa yang anda pikirkan? 

Cukup Allah swt yang tahu 
Jangan updatekan status galaumu 
Curhatkan saja kepada Allah swt 


171 


Kita membangun bukan sekedar untuk membangun 
Apalagi hanya untuk meniru gaya 

Masyarakat bangsa kebudayaan lainnya. Eropa 

Yang ingin kita bangun adalah masyarakat pancasila 
Yang menjaga keutuhan manusia 

Yang menjamin keseimbangan 

Kemajuan lahir dan kedamaian batin 

Yang menjamin keseimbangan antar sesama manusia 
Yang menjamin manusia dengan Tuhannya 

Yang menjamin manusia dengan alamnya 
Keseimbangan dalam mengejar dunia dan akherat 
(President soeharto) 


172 


Bukan lagi seberapa lagu yang bisa kau nyanyikan untuk 
mereka 

Tapi disisa saat ini 

Kusenandungkan suara sumbang ini 

Untuk menghibur mereka 

Berharap nanti kelak 

Kalian yang mengalunkanku 

Ketika tugasku didunia ini selesai 

Kalian akan merindukannya 


173 


Cerita kita tak semanis dongeng 

Atau seperti sinetron cengeng 

Seindah drama korea 

Dan semerdu lagu india 

Kau bukan artis 

Aku bukan pujangga 

Tapi hidup ini terlalu berharga untuk kita sesali 
Jangan menangis 


174 


Melihat dirimu bahagia bersama yang lain 
Kini ku tahu arti diriku 

Biarkan kubahagia bersama dirimu dan dirinya 
Dalam cinta ini 

Aku yakin cinta ini tetap ada 

Untuk hati yang memiliki 

Senandung rindu dalam bait doa ku 
Terbaik bersama bahagiamu 

Diriku ini akan selalu ada untukmu 
Melihat bahagiamu aku senang 
Dengarkan... dengarkanlah 

Cinta ini tak kan hilang 

Lihatlah aku bagaimana mencintaimu 
Cintaku cukup sampai disini 

Untuk hati yang memiliki 


175 


Aku bernyanyi... bernyanyiku untukmu 

Aku bersenandung...senandungku untukmu 
Aku mencintai... cintaku untukmu 

Aku menghibur... hiburanku untukmu 

Apalah artinya hidupku...jika kau tak ada 
Apakah aku hidup...harus tanpamu 

Laguku ini...isi hatiku 

Laguku ini... tentangmu 

Hanya lewat bernyanyi...yang bisa menghiburku 
Hanya lagu ini... yang mewakili isi hatiku 

Aku bernyanyi... bernyanyiku tentangmu 

Aku bersenandung...senandungku tentangmu 
Aku mencintaimu...dengan bernyanyi 

Aku merindukanmu...dengan bersenandung 


176 


Selalu dihati 

Kau selalu dijiwa 
Wajahmu selalu terbayang 
Dirimu selalu kukenang 
Mimpiku terlewati tanpamu 
Ada begitu banyak kisah 
Antara kita saat bersama 
Mungkin sampai disini 
Cinta ini selalu disimpan 
Selalu dihati 

Kau selalu yang terindah 
Senyummu rinduku 
Tawamu bahagiaku 
Bersamamu kubahagia 
Selalu dihati 


177 


Bila hati ini lelah menunggu 

Ingin rasanya aku pergi 

Mencari selain dirimu 

Pastikan kudapatkan yang lebih baik darimu 
Masih banyak cinta selain dirimu 

Kuyakini cinta ini masih ada 

Dan kutemukan cinta yang abadi 

Meski tanpamu kudapatkan cinta bersamanya 
Seperti hujan membasahi bumi... 

Aku melupakanmu 

Dan matahari datang menyinari... 
Kutemukan dirinya 

Ada pelangi disaat hujan reda... 

Ada cinta saat terluka 

Cintamu hanya sesaat 


178 


Telah kutemukan cinta pada satu hati 
Yang membuatku nyaman bersamanya 
Dan tak kan pernah kusesali 

Karena kamu pilihan hatiku 

Aku ingin slalu bersamamu 

Bukan yang lain 

Doamu yang slalu kuingat 

Aku bernyanyi... 

Bernyanyi tentang kita 

Aku ingin bahagia bersamamu 

Bukan yang lain 

Karena kamu pilihan hatiku 

Kuyakin cintamu tetap ada untukku 
Aku bisa melihat dimatamu ada cinta 
Cintamu untukku 

Kamu bernyanyi... 

Bernyanyimu untukku 

Karena kamu pilihan hatiku 

Untuk hati yang memiliki 


179 


Akan ada waktu ketika semesta 

Mengirimkan satu orang untuk menemanimu hidup 
Hingga batas akhir keabadian 

Sampai menutup mata 


180 


Orang kaya itu orang yang sehat 
Sekalipun kita kaya harta 

Tapi kalau sakit tetap aja 
Makanan nikmat mahal pun 
Tetap terasa tidak enak 

Sakit itu mahal 

Sehat itu kaya 


181 


Kamu pelipur lara dalam qalbu 

Untaian kata kata suci penyejuk hati 
Membacamu aku tenang 
Mendengarkanmu jiwaku bergetar 

Meski tidak mengerti tiap tiap kalimatmu 
Diriku begitu damai dan tentram 

Untuk hati yang beriman 

Syair syair agung yang lebih indah 

Dari seribu puisi cinta 

Nuzululquran 17ramadhan 


182 


Sayang adalah rasa melindungi 

Kasih adalah rasa memberi 

Cinta adalah rasa pengorbanan 
Ketiganya menyatu dalam ikatan rasa 
Sisi yang ada dari suatu hubungan 
(Trilogi rasa) 


183 


Surga anak ada pada ibunya 

Surga istri ada pada suaminya 

Surga ayah ada pada keluarganya 

Sebaiknya cinta yang tulus adalah cinta orang tua kepada 
anaknya 

Takkan tergantikan 

Bekerja samalah menuju surganya Allah swt dimulai dari 
dalam keluarga 

Ciptakanlah sakinah mawaddah warahmah dalam rumah 
rumah kecilmu 


184 


Pahlawan itu yang tidak mengharapkan imbalan 
Apalagi tanda jasa 


185 


Cinta yang hebat adalah milik mereka yang berjuang 
bersama 


Dalam susah dan senang 
Tapi tetap setia 


186 


Masa kanak kanak adalah masa yang paling indah 
Yang tak terulang lagi 

Nikmatilah 

Belajar dan bermainlah 

H 


iasi masa indahmu 


187 


Nikmatilah masa kecilmu 

Jika kamu sudah dewasa 

Kamu akan tahu 

Gimana sulitnya menjalani hidup 


188 


Jangan lupa shalat 
Ingat akhirat 

Jangan lupa bershalawat 
Biar nanti dapat syafaat 


189 


Ayah... 

Sesungguhnya beban seorang ayah itu lebih berat 
Seorang ayah harus bisa menjadi contoh untuk anak 
anaknya 

Menjadi pemimpin rumah tangga 

Bertanggungjawab kebutuhan keluarga 

Menjadi imam yang baik untuk keluarga 

Bekerja siang malam panas hujan bukan halangan 

Demi keluarga agar mereka tercukupi 

Senyum kebahagiaan keluarga adalah semangat hidupnya 
Keringat yang keluar adalah surga untuknya 


190 


Kata kata adalah jiwa 

Perbuatanmu adalah cerminan hatimu 

Pendapatmu adalah daya akalmu 

Setiap perbuatan baik dan buruk itu ada balasannya 
Setiap hati manusia tidak ada yang tahu 

Kecuali Allah swt 

Jangan merasa tahu 

Hanya cukup tahu saja 


191 


Cinta datang tak terduga 

Seperti Tuhan yang memberikan ilham pada hati ini 
Pada siapa hati ini harus berlabuh dari cinta yang ada 
Karena kulihat ada cinta disetiap hati yang kasmaran 
Karena kulihat ada Tuhan disetiap rindu 

Yang memilih setia 


192 


Aku ingin mencintaimu dengan sederhana 
Tanpa kata yang terucapkan 

Aku ingin mencintaimu dalam rindu 

Dengan doa aku memelukmu 

Aku ingin dicintai dengan kekuranganku 
Dengan cintamu aku sempurna 

Aku ingin dicintai dan mencintaimu 

Hingga tiba saatny Tuhan pun menyatukannya 


193 


Tidak ada kata kata yang indah 

Jika dia tidak mencintai kita 

Kecuali jika dia mencintai kita 

Sekalipun itu perkataan buruk 

Dia akan menganggap perkataan itu tetap indah 
Cinta itu kadang tuli 

Tidak bisa mendengar mana yang baik dan buruk 


194 


Ada yang hilang dalam senyumku 

Hingga kurangkai menjadi sebuah tawa 
Ada yang kosong dibelahan hatiku 
Hingga kupenuhi dengan cinta 

Ada yang lepas dari jari jariku 

Hingga kugenggam dalam pelukanku 

Ada yang kurang dalam agamaku 

Hingga kusempurnakan separuh agamaku 
Bersamamu kusempurna 


195 


Seperti matahari yang merajai siang 

Seperti bulan yang menjadi ratunya malam 
Seperti hati yang kosong tanpa kekasih 

Diriku hampa tanpamu 

Berlalu melewati hari dan malam 

Hatiku terjatuh cinta padamu dalam lautan rindu 
Terbawa angin cintaku tersesat wajah sang kekasih 
Pesona dilubuk hati 

Lebih terang dari matahari 

Lebih indah dari rembulan 


196 


Masih tersimpan bongkahan hati 

Hingga tiba saatnya 

Aku temukan seseorang yang pantas mendapatkannya 
Yang menjadi pelipur dalam hati 

Yang menjadikannya kusempurna 

Aku menyimpannya 

Hanya untukmu 


197 


Ketika kesendirian mengusikku 

Saat orang bertanya soal jodohku 

Hanya rabb yang tahu 

Kapan dan dimana sama siapa aku akan berjodoh 
Ketika itulah aku pasrahkan bakti cintaku kepadanya 
Sebagai ibadahku untuknya 


198 


Kota besar magnet kehidupan 

Karena televisi mengiming imingi dengan kebohongan 
Yang dibutuhkan rakyat 

Kesejahteraan pembangunan merata 

Tapi yang didapat ekonomi rongsokan 

Itupun timpang sebelah 


199 


Terkadang kita harus menerima dan melepaskan agar terasa 
bebas 

Terkadang hidup tak sejalan apa yang kita rencanakan 

Tapi rencana Allah swt itu lebih indah dan terbaik untuk kita 
Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan 


200 


Ada hal yang tak perlu dijelaskan 
Tapi cukup dimengerti 

Kadang ingin diungkapkan 

Tapi kadang mulut terkunci 


